"Y UNISNU JEPARA EDISI AGUSTUS 2023 


Cendekia dan Berakhlagul Karimah 


ja 


Ob unisnu jepara channel W @unisnujepara unisnujpr @ 0858-7542-3356 


Undoubtable 
Reputation 


Buku Profil 
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 
UNISNU JEPARA 


Undoubtable 
Reputation 


Edisi Agustus 2023 


disusun oleh: 


Bagian Humas, Protokoler, Promosi, dan Penerimaan Mahasiswa Baru 
Biro Bidang III UNISNU JEPARA 


Undoubtable 


& 


Ur 


Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 


Bismillahirrahmanirrahim 


Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (UNISNU JEPARA) adalah 
bagian integral dari sistem pendidikan nasional, sehingga menjadi 
keniscayaan untuk hadir dalam perubahan-perubahan paradigma, konsep, 
visi, dan orientasi baru riset dan teknologi serta pendidikan tinggi. Meski 
demikian, UNISNU JEPARA mempunyai jatidiri keberagamaan 
ahlussunnah wal-jama'ah untuk menghasilkan mahasiswa dan lulusan yang 
memiliki competitive advantage, memiliki daya saing yang andal dan tangguh 
dalam zaman global yang penuh tantangan ini. 


Cendekia (educated/muta'allim: terpelajar) adalah ciri berpikir yang 
berorientasi pada keadaan berpendidikan, bahkan tampilnya insan-insan 
yang terpelajar. Untuk menyertai ciri berpikir atau sikap intellectualism 
(kecendekiaan), UNISNU JEPARA mempersiapkan insan-insan terpelajar 
dengan akhlagul-karimah (budipekerti mulia), yang mampu menggerakkan 
sisi-sisi tabiat, perangai, kebiasaan dan ajaran agama. 


Sebagai perguruan tinggi yang dirintis oleh masyarakat, terutama warga 
Nahdlatul Ulama, UNISNU JEPARA mengundang kepada masyarakat luas 
untuk turut mengambil peran membesarkan kampus, agar dapat 
memberikan yang terbaik dalam mencerdaskan kehidupan umat. 


Alhamdulillah seluruh program studi telah terakreditasi oleh BAN-PT dan 
LAM. Bahkan, BANPT telah memberikan Peringkat Baik Sekali Akreditasi 
Institusi Perguruan Tinggi kepada UNISNU JEPARA. Akreditasi ini 
semakin meneguhkan bahwa UNISNU JEPARA telah memenuhi standar 
pengelolaan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan. 


Wallahulmuwaffig ila agwamith thorig 


Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 


Dr. H. Sa'dullah Assa'idi, M.Ag. 
Rektor 


ol)» 


Reputation 


D wu NN 


Rektor Menyapa 
Mukadimah 
Visi dan Misi 
Lintasan Sejarah 
Profil Akademik 


Struktur dan Personalia 


25 


Dosen 
26 


Tenaga Kependidikan 
29 


34 


Mahasiswa 


Lulusan 


36 
40 


49 
52 


535 


Prestasi Mahasiswa 

Fakultas Syari ah dan Hukum 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Fakultas Sains dan Teknologi 
Program Pascasarjana 

Fasilitas 


Kegiatan Kemahasiswaan 


tion 


— 
— 
— 
—&U 
— 
— 
(—- 
(— 
Ce 
(- 
—,) 
(— 
-— 
— 
A 
— 
5) 


Undoubtable 


Mesek 


UU Sains Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

mengamanatkan kepada Pemerintah 
untuk mengusahakan dan menyelenggarakan 
satu sistem pendidikan nasional yang 
meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan 
dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai- 
nilai agama dan persatuan bangsa untuk 
kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat 
manusia. 


Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem 
pendidikan nasional memiliki peran strategis 
dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dengan memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora serta pembudayaan dan 
pemberdayaan bangsa Indonesia yang 
berkelanjutan. Untuk meningkatkan daya 
saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di 
segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi 
yang mampu mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta 
menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau 
profesional yang berbudaya dan kreatif, 
toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta 
berani membela kebenaran untuk kepentingan 


bangsa. 


Hal ini sejalan dengan amanat dalam Pasal 4 
Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 
tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Pendidikan 
Tinggi berfungsi: (a) mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, (b) 
mengembangkan sivitas akademika yang 
inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya 
saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan 
Tridharma, dan (c) mengembangkan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi dengan 
memperhatikan dan menerapkan nilai 
Humaniora.. 


Selanjutnya dalam Pasal 5 undang-undang 
tersebut ditegaskan bahwa Pendidikan Tinggi 
bertujuan: (a) berkembangnya potensi 
Mahasiswa agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, 
dan berbudaya untuk kepentingan bangsa, (b) 
dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang 
Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk 
memenuhi kepentingan nasional dan 
peningkatan daya saing bangsa, (c) 
dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan » 


1 


at 
Ti — 
— 
aa 
— 
La 
—J— 
— 


YUL, 


UNISNU JEPARA 


berkomitmen menyelenggarakan 
pendidikan tinggi yang bermutu dan 
relevan dengan kepentingan masyarakat 
bagi kemajuan, kemandirian, dan 
kesejahteraan melalui penataan institusi 
secara terencana, terarah, dan 
berkelanjutan dengan mengarahkan 
segala daya dan potensi yang dimiliki 


Untuk mewujudkan cita- 
cita tersebut dan dengan 
niat membantu 
pemerintah dalam 
melaksanakan amanah 
undang-undang, maka 
UNISNU JEPARA 
sebagai salah satu 
perguruan tinggi di 
Indonesia berkomitmen 
menyelenggarakan 
pendidikan tinggi yang 
bermutu dan relevan 
dengan kepentingan 
masyarakat bagi 
kemajuan, kemandirian, 
dan kesejahteraan, 
melalui penataan 
institusi secara 
terencana, terarah, dan 
berkelanjutan dengan 
mengerahkan segala 
daya dan potensi yang 
dimiliki. 


Komitmen tersebut 
antara lain dinyatakan 
dalam Rencana Strategis 
(Renstra) Unisnu Jepara 
Tahun 2018-2023 yang 
diprioritaskan kepada : 
(a) Mengokohkan 
akuntabilitas dan 
meningkatkan citra 
institusi. 

(b) Mengembangkan 
kemitraan dengan 
pemerintah, masyarakat, 


dunia usaha, dan 
industri baik di dalam 
maupun luar negeri. 

(c) Mengembangkan 
sistem layanan akademik 
dan penjaminan mutu 
akademik. 

(d) Mendayagunakan 
teknologi informasi dan 
komunikasi dalam 
pembelajaran dan sistem 
manajemen. 

(e) Mengelola dan 
mengembangkan 
sumber daya secara 
efektif dan efisien. 

(£) Meningkatkan 
kualitas tata kelola 
kelembagaan Penelitian. 
(g) Meningkatkan 
kualitas tata pamong dan 
tata kelola kelembagaan. 
(h) Meningkatkan 
kuantitas dan kualitas 
hasil riset yang relevan 
dengan kebutuhan 
pengguna IPTEK. 


Praktis implementatif 
renstra yang telah 
disusun adalah dengan 
menyusun rencana 
operasional dan program 
kerja kreatif yang sejalan 
dengan tahapan dan 
capaian dalam renstra. 


Reputation 


Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk 
menghasilkan lulusan yang memiliki 
keunggulan moralitas, intelektualitas, dan 
teknologi berlandaskan nilai Aswaja. 


Menyelenggarakan penelitian untuk 
menemukan, mengembangkan dan 
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan seni untuk pembangunan peradaban dan 
kemanusiaan berlandaskan nilai-nilai Aswaja. 


Menyelenggarakan pengabdian kepada 
pemberdayaan masyarakat berbasis potensi dan 
kearifan lokal untuk mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat berlandaskan nilai-nilai Aswaja. 


Mengembangkan kerjasama untuk dapat 
bersinergi dengan pihak perguruan tinggi lain, 
masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah 
dalam menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi, 


Menyelenggarakan tata kelola universitas Islam 
yang amanah dan berorientasi mutu 
berlandaskan nilai-nilai Aswaja 


05 


Uu - 


Reputation 


ada awal 1988, dua belas aktivis pendidikan 

NU dengan tokoh sentral KH. Mahfudz 

Asmawi (alm.), Ketua Cab. LP. Ma'arif Jepara 
menggagas berdirinya perguruan tinggi di Jepara. 
Silaturahim untuk konsultasi dan musyawarah 
dilakukan berkali-kali. Audiensi dilakukan kepada 
sesepuh dan pejabat, seperti KH. MA. Sahal 
Mahfudz, KH. Mc. Amin Sholeh, Bupati Jepara 
Hishom Prasetyo, SH. dan Rektor IAIN Walisongo 
Semarang Prof. Drs. Ahmad Loedjito. 


Semula digagas sebuah IKIP untuk memberdayakan 
pendidikan umum yang masyarakat sangat 
membutuhkan. Akan tetapi karena kebijakan 
pemerintah belum memungkinkan, dialihkanlah 
kepada Institut Islam. Maka, proses pun berjalan 
dengan pembentukan panitia pendiri oleh Pimpinan 
Cabang LP. Ma'arif dengan ketua Drs. Sa'dullah 
Assaidi yang juga Kabag. Pendidikan Tinggi LP 
Ma'arif Jepara. Panitia tersebut beranggotakan tokoh- 
tokoh pendidikan di Jepara. 


Banyak saran masuk tentang nama: Ma'arif, Sultan 
Hadlirin dan NU. Walaupun banyak yang 
berpendapat bahwa NU waktu itu belum 
mencitrakan sosok dan tampilan yang menarik 
simpati umum, namun para sesepuh bersepakat 
menamakannya dengan Institut Islam Nahdlatul 
Ulama (INISNU) Jepara. Hal ini guna pengibaran NU 
secara formatif dan untuk menjawab tantangan besar 
dalam berfastabigul khairat. 


uv n 
Untuk persiapan pengelolaan, pada tanggal 17 Maret 
1989 dibentuklan Yayasan INISNU dengan Akte 
Notaris Benyamin Kusuma, SH. Kudus no. 50, sebagai 
Ketua adalah H. M. Dahlan Kosim, SH., dan Ali Irfan 
Mukhtar, BA. sebagai sekretaris. Walaupun sebagai 


wakil ketua, tetapi semua mengakui KH. Mahfudz 
Asymawai adalah sebagai aktivis utamanya. 


Berkat doa restu sesepuh, partisipasi dan bantuan 
masyarakat, INISNU menerima mahasiswa atas 
perkenan Kopertis XI pada tahun akademik 1989- 
1990. Untuk sementara, berpinjam tempat pada MA 
Darul Ulum Purwogondo. KH. MA. Sahal Mahfudz 
berkenan menjabat Rektor dibantu Drs. H. Mustofa 
Shonhadji, MA. (Purek 1), Drs. H. M. Djamilun (Purek 
2), dan Drs. A. Sya'roni TS (Purek 3). Sedangkan Ka. 
BUAK dipercayakan kepada I'tisom Sulhan, BA. 
Keresmian INISNU berlanjut ketika Dirjen Pembinaan 
Kelembagaan Agama Memberikan ijin operasional 3 
Fakultas (Syari'ah, Tarbiyah dan Da'wah), dan 
akhirnya memperoleh pengesahan dari Menteri 
Agama RI dengan SK No. 176 tahun 1991 tentang 
Pemberian Status Terdaftar Program Sarjana (S1) 
Kepada Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidkan Agama 
Islam, Fakultas Syari'ah Jurusan Peradilan Agama 
dan Fakultas Dakwah Jurusan Penerangan dan 
Penyiaran Agama tertanggal 7 Agustus 1991. » 


Reputation 


Ijin operasional STIENU JEPARA turun dengan SK Mendikbud RI No. 
68/0/0/1997, tanggal 8 Oktober 1997 untuk Program Studi Manajemen 
dan Akuntansi 


Warga nahdliyin turut dalam 
pawai peresmian Inisnu Jepara, 
25 September 1989 


07 


Undoubtable 
Reputation 


» 


Sebagai “barang baru” di Jepara, STIENU dengan 
segala kesementaraannya. Drs. Ahmad, mantan 
Ketua PWNU Jateng berkenan menjadi Ketua dengan 
pendamping Dr. Purbayu Budi Santoso, MS. dan 
Much. Imron, SE., sebagai Puket 1, 2 dan 3. Sekretaris 
YAPTINU (H. Ali Irfan Mukhtar, BA.) ditugasi 
menjadi palang pintu dengan segala status : Kepala 
BUAK, Presenter, Bendahara bahkan Asisten Dosen. 
Berkat bantuan para pihak, ternyata STIENU cepat 
besar dan mendewasa, dengan para Ketua : Drs. H. 
Ahmad (1997-1999), Drs. H. Sudibyo Yuwono (1999- 
2001), Drs. H. Ahmad (2001-2005) dan H. Setiyono, 
SE., MM. (2005 s/d 2013). 


Kelahiran STTDNU Menjawab Tuntutan 
Teknologi 


Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
menuntut kerja keras agar dapat memanfaatkannya 
sebagai peluang, bukan ancaman. Jepara adalah 
Kabupaten industri mebel, ukir, tenun Troso, rotan, 
monel, kaligrafi, dan pariwisata. Jepara adalah kota 
sedang yang menginternasional: Bumi Kartini, Kota 
Ukir, Benteng Portugis, dan Karimunjawa. Oleh 
karena itu harus bergeliat dalam teknologi agar dapat 
menjual kreativitasnya, bukan hanya menerima 
pesanan dari contoh yang sudah ada. Melihat 
peluang tersebut, maka YAPTINU pun bergegas ke 
sana. 


Pada tahun 1998 YAPTINU menerima hibah 
Akademik Teknologi Industri Kayu (ATIKA) dari 
Yayasan Kota Ukir Jepara, berikut dengan segala 
perangkatnya selain gedung. Hibah tersebut 
dituangkan pada Akte Notaris Kristianti, SH. No. 12 
tanggal 7 Juni 1998. Untuk itu YAPTINU harus 
membangun gedung baru berlantai dua dari rencana 
tiga lantai. Kecilnya jumlah mahasiswa memaksa 
YAPTINU banting tulang untuk promosi dan 
sosialisasi. 


Angin segarpun bertiup. Pada kunjungan ke Jepara 
(2003) Menteri Perdagangan dan Perindustrian RI Rini 
Suwandi menyiratkan keinginan agar ada lembaga 
pendidikan tinggi di Jawa Tengah yang menggeluti 
teknologi dan desain produk untuk memacu 
perkembangan industri dan kewirausahaan. Rupanya 
gayung pun bersambut, Bupati Jepara Drs. Hendro 
Martojo, MM., yang juga Pembina YAPTINU bermaksud 
merealisasikannya di Jepara. 


Apalagi Ketua Umum YAPTINU pada waktu itu dijabat 
H. Ali Irfan Mukhtar, BA. yang juga menjadi Wakil 
Bupati. Proposal disusun, persyaratan dipenuhi dan 
“jemput bola” dilakukan. Upaya perubahan bentuk dari 
ATIKANU menjadi Sekolah Tinggi Teknologi dan 
Desain Nahdlatul Ulama (STTDNU) Jepara berhasil 
dengan ijin operasional SK Mendikbud RI No. 
193/0/07/2004, tanggal 30 Desember 2004. Ada dua 
program studi yang diizinkan, yaitu Desain Produk dan 
Teknik Industri, semuanya strata satu. Bahkan disusul 
dengan bantuan dari Menteri Perindustrian RI Fahmi 
Edris berupa 24 mesin pemrosesan kayu sebagai sarana 
pelatihan, laboratorium dan praktikum. Pada tahun 
berikutnya (2005) memperoleh bantuan lagi satu unit 
mesin pengering kayu. 


STTDNU dengan demikian digadang mampu menjawab 
tantangan masa depan terutama di bidang teknologi dan 
desain yang di Jepara dan sekitarnya memang menjadi 
lahan basah. Prospeknya sangat bagus, output (alumni) 
nya berhasil pada dunia kerja dan banyak lomba desain 
yang dimenangkannya. ))), 


» 


Berubah Bentuk Menjadi 
UNISNU JEPARA 


Peter Dracker pernah mengatakan bahwa barang 
siapa mengunakan paradigma lama yang sudah 
usang, ia akan terlempar dari peredaran “if you don't 
change, you die”. Berangkat dari pemikiran ini, 
walaupun kondisi INISNU, STIENU, dan STTDNU 
pada akhir tahun 2012 sudah mendekati kemapanan, 
akan tetapi pengurus Yaptinu Jepara belum merasa 
sampai kepada pencapaian visi, sehingga perubahan 
niscaya dilakukan. 


Perubahan itu dimulai dengan ikhtiyar membuka 
program magister. Alhamdulillah, niat itu terwujud 
dengan keluarnya Keputusan Direktur Jenderal 
Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No. 2744 
Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Program 
Magister pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta 
tanggal 14 Desember 2012. Melalui keputusan ini, 
INISNU Jepara memperoleh izin penyelenggaraan 
program studi Manajemen Pendidikan Islam pada 
Program Magister. 


Perubahan selanjutnya adalah penggabungan 

INISNU Jepara, STIENU Jepara, dan STTDNU Jepara 
menjadi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 
(UNISNU JEPARA), yang terwujud pada 26 April 
2013 melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 149/E/O/2013 tentang 


Undoubtable 


Penggabungan Institut Islam Nahdlatul Ulama Jepara, 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama 
Jepara, dan Sekolah Tinggi Teknologi dan Desain 
Nahdlatul Ulama Jepara yang Diselenggarakan oleh 
Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama di 
Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Menjadi 
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara di 
Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah yang 
Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi 
Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa 
Tengah. 


Dalam Keputusan Menteri tersebut, UNISNU 
JEPARA diberi izin untuk menyelenggarakan 15 (lima 
belas) program studi, terdiri dari : 

1. Pendidikan Agama Islam (S1), 

2. Hukum Islam (1), program studi ini kemudian di 
nonaktifkan karena terdapat kesalahan 
administrasi dalam penerbitan Surat Keputusan. 
Berdasarkan data daftar program studi pada 
Inisnu Jepara yang menjadi dasar penggabungan 
Unisnu Jepara, program studi yang sudah ada 
dan seharusnya dicatumkan dalam Keputusan 
tersebut adalah program studi Al Ahwal Al 
Syakhshiyyah, yang pada tahun 2019 
nomenklatur program studi ini berubah menjadi 
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah). 


0 


Reputation 


Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1), 
Teknik Industri (S1): 

Desain Produk (S1), 
Manajemen (S1), 

Akuntansi (S1), 

Teknik Elektro (S1): 

9. Teknik Sipil (S1): 

10. Desain Komunikasi Visual (S1): 
11. Sistem Informasi (S1): 

12. Pendidikan Bahasa Inggris (S1), 
13. Budidaya Perairan (S1), 

14. Teknik Informatika (S1): dan 
15. Ekonomi Islam (S1). 


Selang kurang lebih setahun berikutnya, pada tanggal 
1 Juli 2014 Direktur Jenderal Pendidikan Islam 
menerbitkan Keputusan Nomor 3656 Tahun 2014 
tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pada 
Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Tahun 2014. 
Dalam Keputusan ini, Unisnu Jepara memperoleh izin 
menyelenggarakan Program Studi Perbankan Syari'ah 
pada Program Sarjana (S1). 


Upaya pengembangan tidak berhenti sampai disitu, 
UNISNU JEPARA dengan support maksimal dari 
YAPTINU Jepara terus membuka peluang dengan 
membuka program studi yang marketable dan 
diminati oleh masyarakat. Pada tanggal 29 Agustus 


2016, melalui Keputusan Menteri Riset, Teknologi, 
dan Pendidikan Tinggi Nomor 247/ KPT/1/2016, 
Unisnu Jepara memeroleh izin penyelenggaraan 
program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak 
Usia Dini (PG PAUD) pada program Sarjana (S1). 


Selanjutnya pada tanggal 8 November 2016, Unisnu 
Jepara juga memperoleh izin penyelenggaraan 
program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
(PGSD) pada program Sarjana (S1) melalui Keputusan 
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Nomor 470/ KPT/1/ 2016. 


Di pertengahan Agustus 2023, UNISNU JEPARA 
mendapatkan izin pembukaan program studi 
Manajemen program magister melalui Keputusan 
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi Nomor 675/E/O/2023 tentang Izin 
Pembukaan Program Studi Manajemen Program 
Magister pada Universitas Islam Nahdlatul Ulama 
Jepara di Kabupaten Jepara yang Diselenggarkaan 
Oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama 
Jepara 


Dengan demikian, hingga saat ini UNISNU JEPARA 
telah memiliki 18 program studi pada program 
sarjana, dan 2 program studi pada program magister. 


jd IK 


NISNU JEPARA menyelenggarakan 

program sarjana dan magister. Program 

sarjana merupakan program pendidikan 
lanjutan yang diarahkan pada lulusan yang memiliki 
kualifikasi menguasai dasar-dasar ilmiah dan 
keterampilan dalam bidang ilmu tertentu, mampu 
menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan 
yang dimilikinya sesuai dengan bidang ilmunya, 
mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi, budaya, dan seni. Dalam penjenjangan 
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), 
pendidikan sarjana berada pada level 6. 


Pendidikan magister adalah program pendidikan 
tinggi setelah program pendidikan sarjana. Dalam 
penjenjangan KKNI, pendidikan magister berada 
pada level 8 (Ahli). 


onoowora 


Reputetion 


Hingga Agustus 2023, UNISNU JEPARA mengelola 
20 program studi, terdiri dari 18 program studi 
program sarjana, dan dua program studi program 
magister. 


Seluruh program studi di UNISNU JEPARA telah 
akreditasi, baik oleh Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi (BAN-PT) maupun oleh Lembaga 
Akreditasi Mandiri (LAM). Perolehan status 
akreditasi ini menjadi bukti bahwa penyelenggaraan 
pendidikan tinggi di UNISNU JEPARA telah 
memenuhi bahkan melebihi standar nasional 
pendidikan tinggi yang ditetapkan Pemerintah. 


1 


Undoubtable 
Reputation 


Daftar program studi dan peringkat akreditasinya dapat 
dilihat dalam tabel berikut: 


Nama Program Studi Gelar Akreditasi 
5 elenggaraan — Lulusan 

1 Manajemen Pendidikan Islam s-2 2744 Tahun2012 — M.Pd. 617/SK/LAMDIK/ Ak/M/XI/2022 Baik Sekali 
2 Manajemen s2 675/E/O/2023 MM. 014/DE/A.5/ARA1/1X/2023 Baik 
3 Pendidikan Agama Islam sx 149/E/O/2013 S.Pd. 759/SK/ LAMDIK/ Ak/S/ VII/2023 Unggul 
4 Pendidikan Bahasa Inggris s-1 149 /E/O/2013 S.Pd. 668/SK/ LAMDIK/ Ak/S/X1/2022 Baik Sekali 
5 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini s- 247/KPT/1/2016 S.Pd. 2056/SK/BAN-PT/Akred/S/IN/2022 Baik 
6 Pendidikan Guru Sekolah Dasar S-1 470/KPT/1/2016 S.Pd. 13656/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2022 Baik 
7 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) —— S-1 149/E/O/2013 S.H. 6045/SK/BAN-PT/Akred/S/1X/2020 BB 
8 Perbankan Syariah S-1 3656 Tahun 2014 — S.E. 13867/SK/BAN-PT/ Ak-PPJ/S/XI1/2021  B 
9 Komunikasi dan Penyiaran Islam sx 149/E/O/2013 S.Sos. 7421/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X1/2020 BB 
10 Akuntansi s-1 149 /E/O/2013 S.Ak. 1248/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/11/2022 —— B 
11 Manajemen sx 149/E/O/2013 S.M. 436/SK/BAN-PT/ Ak-PPJ/S/1/2022 B 
12 Ekonomi Islam s-1 149 /E/O/2013 S.E. 330/DE/A.5/AR-10/1V/2023 Baik Sekali 
13 Budidaya Perairan s- 149/E/0/2013 S.Pi. 8899/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X1/2022 Baik 
14 Desain Komunikasi Visual s-1 149 /E/O/2013 S.Ds. 8568/SK/BAN-PT/Akred/S/XI1/2020 BB 
15 Desain Produk sx 149/E/0/2013 S.Ds. 406/SK/BAN-PT/ Ak-PPJ/S/1/2022 B 
16 Sistem Informasi S-1 149 /E/O/2013 S.Kom. 8065/SK/BAN-PT/Akred/S/XI1/2020 BB 
17 Teknik Elektro 2 149/E/O/2013 S1 0147/SK/ LAM Teknik/ AS/VIII/2023 Baik Sekali 
18 Teknik Industri s-1 149 /E/O/2013 S.T. 0146/SK/ LAM Teknik/ AS/ VIII/2023 Baik Sekali 
19 Teknik Informatika sx 149/E/O/2013 S.Kom. 4896/SK/ BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 BB 

Teknik Sipil S-1 149 /E/O/2013 S.T. 0148/SK/ LAM Teknik/ AS/ VIII/2023 Baik Sekali | 


Sembilan belas program studi tersebut studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, 
dikelola oleh enam unit pengelola sedangkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
program studi (UPPS), terdiri dari mengelola program studi Manajemen, 
Fakultas Syari'ah dan Hukum yang Akuntansi, dan Ekonomi. Fakultas yang 
mengelola program studi Hukum paling banyak mengelola program studi 
Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), adalah Fakultas Sains dan Teknologi 
dan Perbankan Syariah, dan Fakultas dengan delapan program studi, yakni 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang Desain Produk, Desain Komunikasi 
mengelola program studi Pendidikan Visual, Sistem Informasi, Teknik 


Agama Islam, Pendidikan Bahasa Inggris, Informatika, Budidaya Perairan, Teknik 
Pendidikan Guru PAUD, dan Pendidikan Elektro, Teknik Sipil, dan Teknik Industri. 
Guru SD. Satu-satunya program studi jenjang strata 
Selanjutnya Fakultas Dakwah dan 2, yakni Manajemen Pendidikan Islam 
Komunikasi hanya mengelola program dikelola oleh Program Pascasarjana. 


Undoubtable 
Reputation 


Tes 


PER 


NISNU JEPARA selalu 
berusaha untuk 
mewujudkan tata kelola 


perguruan tinggi yang baik untuk 
dapat mewujudkan visi, misi, dan 
tujuannya. Salah satu bagian dari 
tata kelola itu adalah tata pamong 
yang handal. Pada akhir tahun 
akademik 2020/2021 UNISNU 
JEPARA melakukan perubahan 
struktur, organisasi, tugas, dan 
fungsi yang merupakan 
pelaksanaan Peraturan Rektor 
Nomor 

118/PR/ UNISNU/X/ 2020. 
Perubahan tersebut merupakan 
kepatuhan dari Keputusan 
Pengurus YAPTINU JEPARA 
Nomor 56/SK/ YAPT/O/X/2017 
tentang Pengesahan Statuta 
Universitas Islam Nahdlatul 
Ulama Jepara. Dengan struktur 
yang baru ini diharapkan kiprah 
UNISNU JEPARA dalam kancah 
pendidikan semakin diakui oleh 
pemerintah dan masyarakat 
umum baik dalam maupun luar 
negeri. 


NALIA 


Dr. H. Sa'dullah 
Assa'idi, M.Ag 
Rektor 


Dr. H. Mahalli, M.Pd 
Wakil Rektor Bidang Akademik, 


Pengembangan Kelembagaan, E Ir. Gun 
Kemahasiswaan, dan Alumni Sudiryanto, M.M. 
AA Wakil Rektor Bidang Hukum, 

Dr. Hj. Aida Nahar, Kerja Sama, dan Humas 


S.E., M.Si. 
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, 
Keuangan, dan Sumber Daya 


13 » 


Undoubtable 
Reputetion 


/ 


STRUKTURAL 


Rektor Dr. H. Sa'dullah Assa'idi, M.Ag. 


Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan 


Kelembagaan, Kemahasiswaan, dan Alumni Pr Mahalli/MIBd, 


Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan Dr. Hj. Aida Nahar, S.E, MSi. 
dan Sumber Daya 

Wakil Rektor Bidang Hukum, Kerja Sama, dan Ir. Gun Sudiryanto, M.M. 
Humas 

Kepala Biro Bidang Akademik, Pengembangan Muhammad Sukarno, S.E., M.Si. 


Kelembagaan, dan Kemahasiswaan/Biro Bidang I 


Kepala Bagian Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Septyan Andri Norcahyono, S.E. 


Kepala Bagian Kemahasiswaan Mulyadi, S.Ag. 


Kepala Biro Bidang Perencanaan, Evaluasi, Keuangan, Marisa Millaty, S.E. 

Aset, Umum, dan Kepegawaian/Biro Bidang II 

Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Umi Faridatun Makrufah, S.E., M.Si. 
Kepala Bagian Keuangan dan Aset Endang Ernawati, S.E. 

Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Rukhaniyah, S.H.I., M.H. 


Kepala Biro Bidang Hukum, Kerja Sama, Humas, Protokoler, Dedi Merisa, S.H.I. 


Promosi, dan Penerimaan Mahasiswa Baru/Biro Bidang III 


Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Siti Istigomah, S.E., M.Si. 
Kepala Bagian Humas, Protokoler, Promosi dan PMB Nor Soleh, S.H.I., M.H. 


Ka 


Undoubteble 
Reputation 


STRUKTURAL 


Kepala Lembaga Penjaminan Mutu 


Yanto, S.E.,M.Si. 


Kepala Bidang Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu 


Noor Azizah, S.Kom., M.Kom. 


Kepala Bidang Monitor dan Evaluasi Internal 


Musyafa', S.H.I., M.Ag. 


Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 


Dr. Sisno Riyoko, S.E., M.M. 


Kepala Bidang Penelitian, Publikasi, dan Penerbitan 


R. Hadapiningradja Kusumodestoni, M.Kom. 


Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat 


Azzah Nor Laila, S.Th.I., M.S.I. 


Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Inovasi 


Drs. Zainul Arifin, M.Hum. 


Kepala Pusat Pengembangan Sistem Pendidikan dan Inovasi 


Khalimatus Sadiyah, S.Pd.I., M.Pd.I. 


Kepala Pusat Pengembangan Karir, Alumni, dan Konseling 


Dr. Wahidullah, S.H.I., M.H. 


Kepala Pusat Studi Aswaja An-Nahdliyyah 


Ahmad Saefudin, S.Pd.I., M.Pd.I. 


Kepala Pusat Studi Gender dan Anak 


Santi Andriyani, S.Pd.I., M.Pd. 


Kepala Pusat Kewirausahaan 


Sarwido, S.E., M.M. 


Kepala UPT Layanan Internasional 


Muhammad Nashrul Haggi, S.Th.I., M.Hum. 


Kepala UPT Perpustakaan 


Nurul Hasanah, S.I.Pust. 


Kepala UPT Pangkalan Data dan Pengembangan 


Sistem Informasi 


Teguh Tamrin, S.Kom., M.Kom. 


Kepala Unit UPT Pengembangan Bahasa 


Aprilia Riyana Putri, S.Pd., M.Pd. 


Direktur Program Pascasarjana 


Dr. H. Barowi, M.Ag. 


Ketua Prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam 


Dr. H. Subaidi, M.Pd. 


Ketua Program Studi Magister Manajemen 


Dr. H. Samsul Arifin, S.E., M.M. 


Kepala Bagian Tata Usaha Program Pascasarjana 


Ahmad Zamroni, S.E. 


5 


Undoubtable 


Reputetion 

pa 

Dekan Dr. Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I., M.A. 

Wakil Dekan Hudi, S.H.I, M.S.I. 

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Dr. Imron Choeri, S.H.I., M.H. 

(Ahwal Syakhshiyyah) 

Ketua Program Studi Perbankan Syari'ah H. Miswan Ansori, S.E., M.B.A. 

Kepala Bagian Tata Usaha Prasetyo Nugroho, S.E. 


Drs. Abdul Rozag, M.Ag. 
Wakil Dekan Bidang Akademik, Husni Mubarok, S.Pd.I., M.Pd. 
Kemahasiswaan, dan Alumni/Bidang I 

Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, Dr. H. Mufid, S.Ag., M.Ag. 
dan Sumber Daya/Bidang II 

Wakil Dekan Bidang Humas, Kerja Sama dan Nina Sofiana, S.Pd., M.Pd. 
Promosi/Bidang III 

Ketua Progi 


i Pendidikan Agama Islam Dr. Alex Yusron Al Mufti, S.Ag., M.S.I. 
endidikambi Hayu Dian Yulistianti, S.Pd., M.Pd. 

Erna Zumrotun, S.Pd., M.Pd. 

Muhammad Nofan Zulfahmi, S.Pd., M.Pd. 

Miftakhurrahman, S.Pd.I. 


Dr. Abdul Wahab, S.Sos.I., M.S.I. 
Khoirul Muslimin, S.Sos.I., M.I.Kom. 


Ketua Program Studi Komunikasi dan 


Penyiaran Islam 


epala Bagian Tata Usaha Aenurrifgi Maulana, S.Pd.I., M.Pd.I. 


STRUKTURAL 
Bere KEREN 


Undoubtable 
Reputation 


Dekan Hadi Ismanto, S.E., M.M. 
Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Dr. Hj. Nurul Komaryatin, S.E., M.Si. 
dan Alumni/Bidang I 


Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan 
Sumber Daya/Bidang II 


Dr. Ali Sofwan, S.E., M.Si. 


Wakil Dekan Bidang Humas, Kerja Sama dan 
Promosi/Bidang III 


Aan Zainul Anwar, S.H.I., M.E.Sy. 


Ketua Program Studi Manajemen 


Dr. A. Khoirul Anam, S.E., M.Si. 


Ketua Program Studi Akuntansi 


Fatchur Rohman, S.E., M.Pd., M.Si. 


Ketua Program Studi Ekonomi Islam 


Silviana Pebruary, S.E., M.Ek. 


Kepala Bagian Tata Usaha Angga Hanwa Pratama, S.Kom. 
Dekan Dias Prihatmoko, S.T., M.Eng. 


Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, 
dan Alumni/Bidang I 


Drs. Nurcahyo Kursistiyanto, M.Si. 


Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan 
Sumber Daya/Bidang II 


Muhammad Choiru Zulfa, S.T., M.T. 


Wakil Dekan Bidang Humas, Kerja Sama dan 
Promosi/Bidang III 


Drs. H. Suharto, M.Hum. 


Ketua Program Studi Teknik Industri 


Gunawan Mohammad, M.T. 


Ketua Program Studi Teknik Elektro 


Zaenal Arifin, S.T., M.T. 


Ketua Program Studi Teknik Sipil 


Decky Rochmanto, S.T., M.T. 


Ketua Program Studi Teknik Informatika 


Gentur Wahyu Nyipto Wibowo, M.Kom. 


Ketua Program Studi Sistem Informasi 


Danang Mahendra, S.Kom., M.Kom. 


Ketua Program Studi Desain Produk 


Dwi Agus Susila, S.Sn, M.Sn. 


Ketua Program Studi Desain Komunikasi Visual 


Kukuh Dwi Wijanarko, S.Sn., M.Sn. 


Ketua Program Studi Budidaya Perairan 


Arif Mustofa, S.T., M.Si. 


Kepala Bagian Tata Usaha 


Azaz Riyadi, S.Kom.I. 


Pada TA 2022/2023, UNISNU JEPARA mempunyai dosen berjumlah 173 orang, dengan 
rincian 157 orang berstatus Dosen Tetap YAPTINU JEPARA, 7 orang berstatus dosen PNS 
DPK, dan 9 orang berstatus Dosen Tidak Tetap. Status dan pendidikan dosen pada TA 
2022/2023 dibandingkan tahun akademik sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut: 


No Status Dosen | | OA 
s2 Tml 2 3 Im 
1 Dosen Tetap 121 27 148 123 34 157 
2 DosenPNSDPK TA naa aa Kn 
3 Dosen Tidak Tetap Punya NUP 14 1 15 8 1 9 
Tn Jumlah” WM B8 WM 8 35 173 


Dosen yang memiliki jabatan akademik terdiri dari 157 orang Dosen Tetap dan Dosen PNS 
DPK sebanyak 7, semua telah memiliki jabatan akademik. Jumlah itu jika dirinci menjadi 7 
Lektor Kepala, 105 Lektor, dan 42 Asisten Ahli. Dosen yang belum memiliki jabatan 


akademik masih ada 10 orang. Perbandingan capaian jabatan akademik dosen pada TA 
2022/2023 dengan tahun akademik sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
No JabatanFungsional — TA2020/2021  TA2021/2022 TA 2022/2023 
1 Guru Besar | 0 0 0 | 
2  Lektor Kepala | 2 4 7 | 
3 | Lektor II 69 j) 75 ii 105 
4 | Asisten Ahli | 69 | 63 | 42 
5 | Tanpa JabatarFungsional | 10 13 10 | 
Jumlah 150 155 164 


Pada tahun akademik 2022/2023 ada penambahan 22 (dua puluh dua) 
dosen yang lulus sertifikasi. Perbandingan jumlah dosen yang telah 
mendapat Sertifikat Pendidik pada TA 2022/2023 dengan tahun 
sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut 


1 | Sudah Sertifikasi 7 92 114 
2 | Belum Sertifikasi 71 63 43 
Jumlah | 


NDIDIKAN 


UNISNU JEPARA memiliki 
109 tenaga kependidikan 
yang ditugaskan dalam 
berbagai unit organisasi. 
Tenaga kependidikan 
menjalankan pekerjaan 
sesuai keputusan atau 
penugasan yang ditetapkan 
oleh Rektor. Rekapitulasi 
jumlah tenaga kependidikan 
berdasarkan jenis 
pekerjaannya adalah sebagai 
berikut: 


Pustakawan 


Satpam 


Tetap 


TA. 2021/2022 


Kontrak 


Jumlah 


Undoubtable 
Reputation 


TA. 2022/2023 


Tetap ontrak | Jumlah 


Undoubtable 


Reputation 

tatus Kemahasiswaan adalah keadaan yang akademik pada semester berjalan, (2) mahasiswa 

menerangkan bahwa seseorang terdaftar secara nonaktif / mangkir, yaitu mahasiswa yang tidak 

resmi sebagai mahasiswa sesuai dengan melakukan registrasi administrasi akademik pada 
ketentuan yang berlaku di UNISNU JEPARA. Status semester berjalan. Berikut ini daftar rekapitulasi 
Kemahasiswaan terdiri dari: (1) mahasiswa aktif, yaitu jumlah Mahasiswa Aktif dan Nonaktif Semester Gasal 
mahasiswa yang telah melakukan registrasi tahun akademik 2023/2024 terhitung pada tanggal 10 
administrasi keuangan dan registrasi administrasi Oktober 2023 


Status Mahasiswa 


No Hen Nama program Studi 
Haa Manajemen Pendidikan Islam 95 59 154 | 
Jumlah | 95 59 TA 
Perbankan Syari'ah 261116 377 | 
Jumlah | 432 205 687. 
(ea Pendidikan Agama Islam 678 | 384 | 1012 | 
Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris Lon | 89 354 | 
3 Tarbiyah dan — i | | 
Ilmu Keguruan Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 850 243 1093 | 
Pendidikan Guru PAUD 0125 38 163 
| Jumlah 1.918 704 2.622 
4 Pr aa AM ya dan Penyiaran | 91 1 133 
Ni Jumlah | 91 42 133 
Fakultas Manajemen | 1077 | 190 | 1267 
5 | Ekonomi dan Akuntansi |. 370 115 485 
Bisnis Ekonomi Islam | 166 53 219 
Jumlah 1613 358 1971 
Teknik Industri |.129 | 129 | 258 
Teknik Elektro 2 87 17 | 
Teknik Sipil |. 257 177 434 
« Ha Sains Teknik Informatika LM5 296 711 
Teknologi Sistem Informasi | 159 107 266 
Desain Produk | 8 107 200 
Desain Komunikasi Visual | 288 163 451 
Budidaya Perairan Pm lx 76 
Jumlah | 1.482 1.085 2.567 


Jumlah mahasiswa awal tahun akademik 
2023/2024 sebanyak 8.084 orang mahasiswa yang 
terdiri dari 5.631 orang berstatus mahasiswa aktif 
(melakukan pembayaran SPP tetap dan 
melakukan KRS) dan 2.453 orang mahasiswa 
dengan status nonaktif. Mahasiswa berstatus 
nonaktif sebagian besar adalah mahasiswa yang 
sedang proses melakukan penulisan skripsi. 


Program studi yang memiliki jumlah mahasiswa 
terbanyak adalah program studi manajemen 
dengan jumlah mahasiwa 1267 orang, dengan 
mahasiswa aktif 1077 orang dan mahasiswa non 
aktif 190 orang. Program studi yang memiliki 
jumlah mahasiswa paling sedikit adalah Budidaya 
Perairan dengan jumlah 76 orang dengan rincian 
57 orang berstatus mahasiswa aktif dan 19 orang 
berstatus mahasiswa nonaktif. 


UNISNU JEPARA pada saat ini memiliki 
mahasiswa aktif berjumlah 5.631 orang yang 
tersebar di 6 Unit Pengelola Program Studi 
(UPPS). Untuk melihat sebaran mahasiswa aktif 
pada UPPS dapat dilihat di gambar grafik di 
samping. 


Saintek: 1.482: 2676 


FEB: 1613, 2975 


PPs: 95:29 


Reputation 


FSH, 432, 8? 


FTIK: 1.918: 3496 


Fadakom, 91: 196 


Undoubtable 
Reputation 


2 


Pada tahun akademik 2022/2023, UNISNU JEPARA telah meluluskan 
sejumlah 1.056 lulusan, terdiri dari 75 lulusan program magister 
(pascasarjana) dan 981 lulusan program sarjana. Jumlah lulusan setiap 
program studi dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 


Prodi Strata - 
2021/2022 | 2022/2023 
86 75 


Manajemen Pendidikan Islam 


2 Hukum Keluarga Islam (AhwalSyakhshiyyah) S1 36 34 
3 Perbankan Syari'ah S1 71 63 
4 Pendidikan Agama Islam S1 144 160 
5 | Pendidikan Bahasa Inggris S1 31 42 
6 Pendidikan Guru PAUD S1 20 36 
7 Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 72 159 
8 Komunikasi dan Penyiaran Islam S1 17 18 
9 Manajemen S1 147 133 
10 | Akuntansi S1 136 81 
11 | Ekonomi Islam S1 30 24 
12 | Teknik Industri S1 19 19 
13 | Teknik Elektro S1 13 14 
14 | Teknik Sipil S1 35 34 
15 | Teknik Informatika S1 

16 | Sistem Informasi S1 

17 | Desain Produk S1 

18 | Desain Komunikasi Visual S1 


Budidaya Perairan S1 


Jumlah 


Lulusan UNISNU JEPARA dari berbagai program studi saat ini telah 
tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sejak tahun akademik 2013/ 2014 
sampai dengan tahun akademik 2022/2023 UNISNU JEPARA sudah 
meluluskan sebanyak 9.166 orang yang terdiri dari program sarjana 
sebanyak 8.501 orang dan program magister sebanyak 665 orang. 
Rekapitulasi jumlah keseluruhan lulusan setiap program studi sampai 
tahun akademik 2022/2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 


Program Studi Jenjang Jumlah 

1 Manajemen Pendidikan Islam 5-2 665 
2 Pendidikan Agama Islam S-1 2576 
3 Pendidikan Bahasa Inggris S-1 294 
4 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini S-1 66 

5 Pendidikan Guru Sekolah Dasar S-1 233 
6 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) S-1 413 
7 Perbankan Syari'ah S-1 250 
8 Komunikasi dan Penyiaran Islam S-1 181 
9 Manajemen S-1 1412 
10 | Akuntansi S-1 1612 
11 Ekonomi Islam S-1 207 
12 '| Teknik Industri S-1 112 
13 | Teknik Elektro S-1 68 

14 ' Teknik Sipil S-1 147 
15 Teknik Informatika S-1 420 
16 Sistem Informasi S-1 163 
17 | Desain Produk S-1 207 
18 ' Desain Komunikasi Visual S-1 1 

19 ' Budidaya Perairan S-1 49 


Jumlah 9.166 


ms, 


esai 


AHASISWA 


Undoubtable 
Reputation 


Prestasi mahasiswa UNISNU JEPARA pada TA 2022/2023 berasal dari program atau kejuaraan yang 
diselenggarakan oleh Kemendikbudristek dan pihak lainnya, bersifat akademik maupun nonakademik. Dari 
program Kemendikbudristek, mahasiswa UNISNU JEPARA mencatat prestasi pada kegiatan merdeka, Program 


Kreativitas Mahasiswa, dan PPK Ormawa. 


Kampus Merdeka 


Pada tahun akademik 2022/2023, terdapat 261 
mahasiswa yang mengikuti program Kampus Merdeka 
dari Kemendikbudristek. 
Studi/Proyek Independen 
Kegiatan Kewirausahaan 
“Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan 
Magang/ Praktik Kerja 


Pertukaran Mahasiswa 


120 


MSemester Gasal Semester Genap 


Prestasi Kejuaraan Bidang Akademik 


Prestasi danKegiatan Tingkat Nama Mahasiswa — Program Studi 


1 | Medali Perak-Olimpiade | Nasional Elma Tiara Wulandari | Pendidikan 
Sains Indonesia 2(Bahasa (211330000804) Guru SD 
Indonesia)- 22-25 Agustus 
2022 

2 | Medali Perunggu- National | Nasional Elma Tiara Wulandari | Pendidikan 
Youth ScienceCompetition (211330000804) Guru SD 
(Matematika)- 26-28 
Agustus 2022 

3 | Medali Perunggu- Nasional Elma Tiara Wulandari | Pendidikan 
Pedagogic Olympiad of (211330000804) Guru SD 
Indonesia- 27 Februari2022 

4 | Medali Emas- Divya Nasional Elma Tiara Wulandari | Pendidikan 
Competition 4.0- 25-27 (211330000804) Guru SD 
Maret 2022 

5 | Juara II (Tim) National Nasional Muhammad Khusni Manajemen 
Business Model Canvas Rohim (201110002786) 

(BMC) Competition- 18 Eva Harmelia Manajemen 
Juni 202 Valentina 
(201110002701) 

6 | Juara II (Tim Essay Nasional Muhammad Khusni | Manajemen 
National Competition- 30 Rohim (201110002786) 

November 2022 Eva Harmelia Manajemen 
Valentina 
(201110002701) 


Prestasi Kejuaraan Bidang Nonakademik 


1 Juara Ik Kejuaraan Nasional —  Ayyuhan Khilmalana Teknik Sipil 
Nasional Indonesia Attamimi 
Taekwondo Fun 20215 (201230000493) 

Novembe2022 

2 Juara IKKejuaraan Nasional — | SaluMir'atul Latifah | Akuntansi 
Nasional Indonesia (211120002461) 

Taekwondo Fun 20256 
Novembe2022 

3 Juara k Kejuaraan Nasional — Salu Mir'atul Latifah | Akuntansi 
Nasional Indonesia (211120002461) 

Taekwondo Fun 20256 
Novembe2022 

4 Juara IkDa' UNTIDAR | Provinsi Muhammad Wahyud| Komunikasi 
Islamic Fair29 Oktober (191510000417) Penyiaran 
2022 Islam 

5 Juara II Festival Da'1 Nasional — | Muhammad Wahyud Komunikasi 
Indonesia TingkNasional (191510000417) Penyiaran 
-SeptembeR022 Islam 

6 Juara IkLomba DA1444 | Nasional Muhammad Wahyud Komunikasi 
H-3 Septembe2022 (191510000417) Penyiaran 

Islam 

7 Juara IkLomba Pidato | Provinsi Muhammad Wahyud Komunikasi 
Kitab Fardlul A'in 20226 (491510000417) Penyiaran 
Oktober 2022 Islam 

8 Juara kSebelas Maret Nasional Muhammad Wahyud Komunikasi 
Islamic Festival (491510000417) Penyiaran 
Competition6 - 11 Islam 
September 2022 

9 Juara IELomba Da'ldan | Nasional | Muhammad Wahyud Komunikasi 
Adzan Online Tingkat (491510000417) Penyiaran 
Nasional 20225 -31 Islam 
Oktober 2022 

10 Juara IIF1st Anniversary | Nasional Muhammad Wahyud Komunikasi 
Mahasantri23 Oktober (191510000417) Penyiaran 
2022 Islam 

11 Juara FNasyid Nasional | Nasional — Muhammad Igbal | Pendidikan 
15 Januari 2023 Baihaki Agama Islam 

(201310004461) 

12 Juara kLomba Pidato Nasional Muhammad Wahyud Komunikasi 
Nasional Wadah Karya5 (191510000417) Penyiaran 
Maret 2023 Islam 

13 | Juara IE Lomba Rlato Nasional — | Muhammad Wahyud Komunikasi 
Dai/ Daiyah Golddslamic (491510000417) Penyiaran 
Competition 15 Februari Islam 
2023 

14 Juara IIE Lomba Cerpen | Nasional Muhammad Wahyud Komunikasi 
Nasional Red Golden (191510000417) Penyiaran 
Media-12 Maret 2023 Islam 

15 Juara 1 (TimJNational Nasional | Fendi Setiawan Teknik 
Competition for Business (191240000910), Informatika 
Model Canvas15 M. Bagus Saputro 
November 2022 (191240000903), 


M. Ardi Misbahuddin 
(191240000907), M. 
Rifgi Fajrul Haydar 
(191240000915) 


Undoubtable 
Reputation 


Program Kreativitas Mahasiswa 


Pada tahun akademik Jumlah 
2022/2023 terdapat Pendanaan 
enam kelompok PKM -Kewirausahaan Inovasi Milenial inti Maimunatu Zahro (201420000495) Rp8.550.000 
: Morinda citrifolia diEra New Norma Mariatus Sholikah (201110002787) 
mahasiswa yang lolos Isna Tri Wahyuni (211130001732) 
pendanaan dari Feri FaizartunNisa' (20141000697) 
Kemendikbudristek 2 PKM -Kewirausahaan Permen Jelly Sayur | Muhimmatul Rizza (201130001711) Rp7.000.000 
Sebagai Alternatif Snack MakananSehat | Putri Diyan Safitri (201130001702) 
dalam Program Nihlatussifa (201130001716) 
Kreativitas Mahasiswa Milkhaturrohman (191330000511) 
(PKM) Sri Puji Astutik (191310004356) 
3 PKM -KewirausahaanPULANG-Produk Muhammad IchsanSyarifudin (221130001793) Rp9.600.000 
Daur Ulang Limbah Kertas Muhammad Ainul Khakim (221120002537) 
Cici Erlina Citra Kharisma (221310004830) 
Amira Alfiyah Assegaf (221120002534) 
Dian Kartika (221120002536) 
4 PKM - Penerapan Iptek Pemanfaatan Nurul Hidayah (201280000152) 6.350.000 
Aplikasi Fishing Pointdan Windy Untuk | Muchammad Dwi Rivaldo (211240001097) 
Meningkatkan Hardskill NelayanIkan Muhammad Zainal Abidin (221280000198) 
Teri (Engraulidae general) di Kepulauan 
Karimunjawa 
5 PKM - Pengabdian Masyarakat Metode Muhamad Nuril Anwar (211410000753) Rp7.000.000 
Empowering Gen Z Solusi Pencegahan Farid Abdur Rohman (211280000171) 
8 : Pernikahan Dini di Desa Sowan Kidul Zahwa Naelal Firdausi (211420000552) 
Sa Putri Santika (211420000557) 
52 M. Rizal Fahrudin (221420000587) 
sz g 6 PKM - Riset Sosial Humaniora Studi Shofi'atun Ni'mah (211420000565) Rp6.150.000 
E Pendalaman Faktor PenyebabPerceraian | Elmala Putri Damayanti (201410000714) 
8 untuk Mencari Formulasi Ketahanan Hesti Adi Wahyuni (201420000420) 
8 Keluarga di Jepara Ade Dwi Ramandhani (221120002533) 


Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) 


Pada proposal Program Jenis PPK Ormawa Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Penguatan Kapasitas Kedungmalang untuk Mewujudkan Smart Village 
Organisasi Kemahasiswaan Melalui Griya Literasi Berbasis Steam (Science, 
(PPK Ormawa) Tahun 2022 gm aan menana n na 
terdapat satu Organisasi '— Anggota Mohamad Irbabul Lubab (201310004512) 
Kemahasiswaan UNISNU Nanda Eka Saputra (201330000662) 
JEPARA yang proposalnya Muthya Octarisa Nur Andini (201310004542) 
didanai Rosyadiyyah Fitri (201310004510) 
Kemendikbudristek yaitu Nur Afif Wahyudin (201330000672) 
dari BEM Fakultas Widi Sis Ardiyanto (201310004433) 
Tsrbiyah dan Ikat Nihlatun Niswah (201330000624) 
May Maulidia Hana (201310004428) 
K 3 
OA Sekar Dian Selasih (211320000637) 
Afinda Dwi Aprilian (211840000215) 
Siti Aminah (211320000621) 
Alif Fataya (211320000580) 
Adam Mahfud (211310004648) 
Ormawa BEM Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 


Jumlah Dana Rp37.000.000 


SI oto to toto 


Undoubtable 
Reputation 


Undoubtable 


TS 


“Terwujudnya Fakultas Syariah dan Hukum sebagai 
pusat pengkajian dan pencetak sumberdaya manusia 
yang Unggul, Cendekia, berakhlakul karimah, 
Profesional dan berdaya saing di tingkat Nasional 
dalam bidang Ilmu Syariah, Ilmu Hukum dan 
Perbankan Syariah yang berorientasi pada Nilai 
Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyyah pada tahun 
2028” 


SYARI 


Yana 


1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran 
yang berkualitas dalam bidang ilmu Syariah, ilmu 
Hukum dan Perbankan Syariah untuk mencetak 
sarjana dengan kemantapan agidah, keluhuran 
etika, kedalaman intelektual, profesional serta 
menjadi penggerak kemajuan masyarakat. 

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian 
Ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam 
bidang Ilmu Syariah, Ilmu Hukum dan Perbankan 
Syariah yang bermanfaat dan mempunyai nilai 
guna bagi kemaslahatan masyarakat, 

3. Mengembangkan dan membina kehidupan civitas 
akademika yang menjunjung tinggi kebenaran 
akademis, sikap kritis, keterbukaan, kreatif, dan 
inovatif serta responsif terhadap perubahan- 
perubahan sosial, baik dalam skala regional, 
nasional maupun global, 

4. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan 
dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun non- 
pemerintah, perguruan tinggi, industri dan lain- 
lain, baik dalam maupun luar negeri dan, 

5. Mewujudkan keteladanan dalam kehidupan 
masyarakat madani yang berlandaskan pada nilai 
Islam Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyyah 
dan menjunjung tinggi budaya bangsa. 


@ Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) (S1) 
@ Perbankan Syari'ah (S1) 


PERADILAN SEMU 
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 
UNISNU JEPARA 


(HAKIM ANGGOTA 


ABU 1 ” » 


2 DESKRIPSI 

5. Inti dari keagamaan Islam adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, 
salah satu kunci mewujudkannya diawali dari kemaslahatan keluarga. 
Program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) turut menjadi 
penompang perwujudan tersebut. Melalui disiplin keilmuan yang disediakan 
didalamnya, peserta program studi ini diharapkan terbekali dengan keilmuan 
seputar Hukum keluarga Islam beserta tata cara peradilannya. 


Tea PROFIL LULUSAN/PELUANG PEKERJAAN 
Profil lulusan dipersiapkan sebagai Hakim, Panitera, Pengacara, PNS di 
lingkungan Pengadilan Agama, PNS di Kementerian Agama, PNS di 
Kemenkum HAM, atau guru figh/ ushul figh pada Madrasah negeri maupun 
swasta. 


JENJANG 
Strata Satu (S1) 


net! 
— 
an GELAR LULUSAN 

SS Sarjana Hukum (S.H.) 
2 

& 


IZIN PENYELENGGARAAN 
Keputusan Mendikbud Nomor 149/E/O/2013 


AKREDITASI 
Peringkat B 


SK BAN PT Nomor 6045/SK/BAN-PT/ Akred/S/IX/2020 


HUKUM KELUARGA ISLAM 
(AHWAL SYAKHSHIYYAH) 


2D 


DESKRIPSI 


Prodi Perbankan Syari'ah hadir untuk menjawab kebutuhan akan pentingnya 
sumberdaya insani pada lembaga keuangan syari ah. Dengan mengaplikasikan 
pembelajaran Integrated Twin Tower, dimana tower pertama berisi keilmuan 
ekonomi dan perbankan konvensional dan tower kedua berisi keilmuan 
ekonomi dan perbankan berlandaskan syari'ah. 


PROFIL LULUSAN/PELUANG PEKERJAAN 

Prodi Perbankan Syariah siap melahirkan ahli ekonomi dan perbankan syari'ah 
yang handal berlandaskan ahlussunnah wal jama'ah serta cendekia dan 
berakhlakul karimah 


JENJANG 
Strata Satu (S1) 


GELAR LULUSAN 
Sarjana Ekonomi (S.E.) 


IZIN PENYELENGGARAAN 
Keputusan Dirjen Pendis Nomor 3656 tahun 2014 


AKREDITASI 
Peringkat B, 
SK BAN PT Nomor 13867/ SK/ BAN-PT/ Ak-PPJ/S/XII/2021 


K28 


9 


Undoubtable 
Reputation 


"eyja 


TA R B | YA H “Menjadi fakultas yang unggul dalam bidang 
pendidikan dan ilmu keguruan, yang menghasilkan 
sarjana yang unggul, cendekia, berakhlakul karimah 

dan berkepribadian ahlussunnah wal jama'ah pada 


Tang 


bh pa 


1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang 
pendidikan dan keguruan yang berkualitas guna 
mengembangkan sumber daya manusia yang 
unggul, cendekia, berakhlakul karimah dan 
berkepribadian ahlussunnah wal jama'ah. 

2. Melaksanakan peneltian dalam bidang pendidikan 
dan mepublikasikan hasil penelitian melalui media 
yang bertaraf nasional dan internasional 

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam 
rangka membangun masyarakat yang terdidik, 
inovatif dan kreatif, berbudaya islami dan 
berkepribadian ahlussunnah wal jamaah. 

4. Memperluas jaringan kerja sama bidang pendidikan 
dan keguruan secara kontinyu dan selektif untuk 
mempercepat dan menjamin tercapainya tujuan 
fakultas. 


Pendidikan Agama Islam (S1) 

Pendidikan Bahasa Inggris (S1) 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) 

Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (S1) 


29» 


Reputation 


, 


ENDIDIKAN BAHASA 


INGGRIS 


PE 


DESKRIPSI 
Lulusan prodi Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) mampu : (1) menerapkan 
pembelajaran Blended Learning yakni memadukan classroom learning dengan 
mobile learning sehingga mahasiswa mendapat pengalaman belajar baru 
karena selain pembelajaran tatap muka mahasiswa juga berkesampatan belajar 
di luar kelas kapan saja dan dimana saja. Pemanfaatan perangkat mobile digital 
dengan aplikasi pendidikan yang menarik menjadi bagian integral proses 
pembelajaran, (2) mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 
pendidikan bahasa Inggris yang sesuai dengan isu pendidikan dan teknologi 
pembelajaran terkini. 


PROFIL LULUSAN/PELUANG PEKERJAAN 


Lulusan Prodi PBI dapat bekerja sebagai pendidik bahasa Inggris, penerjemah, 
penulis, praktisi dan konsultan pembelajaran bahasa Inggris. 


JENJANG 
Strata Satu (S1) 


GELAR LULUSAN 
Sarjana Pendidikan (S.Pd.) 


IZIN PENYELENGGARAAN 
Keputusan Mendikbud Nomor 149/E/O/2013 


AKREDITASI 
Peringkat Baik Sekali 
SK LAMDIK nomor 668/SK/ LAMDIK/ Ak/S/X1/2022 


31» 


DESKRIPSI 


Keilmuan dan keahlian yang diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Guru 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mencakup bidang ilmu yang diajarkan di 
lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, untuk mencetak lulusan calon pendidik 
PAUD yang memiliki kemampuan literasi seperti: bidang utama (deteksi 
tumbuh kembang anak, psikologi perkembangan anak usia dini, bermain dan 
belajar, kesehatan dan gizi, konsep dasar, manajemen penyelenggaraan, model- 
model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran PAUD) 
dan bidang ilmu pendukung (pendidikan jasmani, seni, dan keterampilan) 
sebagai upaya peningkatan mutu pembelajaran berbasis ICT. 


PROFIL LULUSAN/PELUANG PEKERJAAN 
Guru PAUD 


JENJANG 
Strata Satu (S1) 


GELAR LULUSAN 
Sarjana Pendidikan (S.Pd.) 


IZIN PENYELENGGARAAN 
Keputusan Menristek Dikti Nomor 247/ KPT/1/ 2016 


AKREDITASI 
Peringkat Baik, 


SK BAN PT Nomor 2056/SK/BAN-PT/Akred/S/1I1/2022 


«32 


, 
D 


osn 4 


Pap 
PENDIDIKAN GURU 


PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 


3 
2 
a 
B 


Reputation 


Program Studi 


6O fjaoc 


Undoubtable 
Reputation 


“Menjadi Fakultas Tepercaya dalam Melahirkan 
Sumber Daya Manusia Unggul Dibidang Ekonomi dan 
Bisnis, Memiliki Jiwa Kewirausahaan, Cendekia dan 
Berakhlakul Karimah Berlandasakan Ahlusunnah wal 
Jamaah An-Nahdliyah Pada Tahun 2028” 


1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran 
yang menghasilkan lulusan di bidang ekonomi 
bisnis dan keuangan yang profesional dan berdaya 
saing berlandaskan nilai Aswaja. 

2. Mengembangkan ilmu ekonomi dibidang bisnis dan 
keuangan melalui kegiatan penelitian yang berakar 
pada kearifan lokal dan teknologi tepat guna 
berlandaskan nilai Aswaja. 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di 
bidang ekonomi bisnis dan keuangan serta peduli 
terhadap masalah-masalah yang dihadapi 
masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah 
berlandaskan nilai Aswaja. 

4. Mengembangkan kerja sama untuk dapat bersinergi 
dengan pihak perguruan tinggi lain, masyarakat, 
pelaku usaha, dan pemerintah dalam 
menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi. 

5. Mengelola lembaga dengan baik (good governance) 
dengan melaksanakan prinsip-prinsip penjaminan 
mutu (guality assurance). 


Program Studi 


Manajemen (S1) 
) Akuntansi (S1) 
B Ekonomi Islam (S1) 


INGIN INVESTASI SAK 
SESUAI PRINSIP SYA NN 


Om wmih 9 


6 ado 


MiniCampus 
LABORATORIUM PERBANI 
KULTAS EKONOMI DAN p 
TAS ISLAM NAHDLATUL 1 


3 
2 
rs 
@ 


cj 
2 


Undoubtable 
Reputation 


"aya 


Menjadi Fakultas Sains dan Teknologi Unggul dalam 
mengembangkan IPTEK, Seni dan Budaya serta 
Sumber Daya Manusia Cendikia, Berakhlakul 
Karimah dan Berkepribadian Ahlusuunah wal Jama'ah 
pada tahun 2029. 


Tana 


1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dalam 
bidang Sains dan Teknologi, Sehingga 
Menghasilkan Lulusan yang memiliki keunggulan 
kompetitif, beretika dan bermoral (akhlagul 
karimah), 

2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 
terutama melalui kegiatan penelitian yang bermutu, 
publikasi ilmiah, serta kepemilikan Hak Atas 
Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai upaya 
pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan 
dan Teknologi, 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 
untuk memecahkan persoalan masyarakat sebagai 
upaya penerapan dan pengembangan Ilmu 
Pengetahuan, Sains, dan Teknologi, 

4. Melakukan evaluasi secara teratur untuk 
meningkatkan kualitas, profesionalitas, kapabilitas, 
akuntabilitas, dan tata kelola serta kemandirian 
dalam penyelenggaraan institusi. 


Program Studi 


@ Teknik Industri (S1) 

@ Teknik Elektro (S1) 

@ Teknik Sipil (S1) 

@ Teknik Informatika (S1) 

@ Sistem Informasi (S1) 

@ Desain Produk (S1) 

@ Desain Komunikasi Visual (S1) 
@ Budidaya Perairan (S1) 


6» wMAOec 


DESKRIPSI 

Program studi Teknik Elektro mencakup pengembangan keahlian dibidang 
energi listrik, kontrol, dan elektronika. Lulusan diarahkan pada kemampuan 
menguasai prinsip serta konsep teoritis yang diperlukan untuk manajemen, 
analisis, perancangan dan rekayasa sistem tenaga listrik. Keterampilan khusus 
mahasiswa teknik elektro: (1) mampu melakukan riset rekayasa pada sistem 
tenaga listrik konvensional dan renewable energi, (2) mampu merumuskan 
solusi alternatif dan merancang rekayasa pada sistem tenaga listrik, (3) mampu 
menerapkan sistem tenaga listrik di bidang renewable energi dan pengelolaan 
energi secara berkelanjutan serta dukungan kompetensi dibidang kontrol 
(mikrokontroller, PLC, SCADA), elektronika, sistem kendali, robotik, wireless 
telekomunikasi, dan audit energi. 


PROFIL LULUSAN/PELUANG PEKERJAAN 

Lulusan dapat bekerja sebagai power system engineer, power planner, power 
system consultant, auditor sistem ketenagaan, kontrol dan elektronika, file and 
test enginer, R & D Engineer 


JENJANG 
Strata Satu (S1) 


GELAR LULUSAN 
Sarjana Teknik (S.T.) 


IZIN PENYELENGGARAAN 
Keputusan Mendikbud Nomor 149/E/O/2013 


AKREDITASI 
Peringkat Baik Sekali, 
« 42 SK LAM Teknik Nomor 0147/SK/ LAM Teknik/ AS/ VIII/2023 


TEKNIK ELEKTRO 


TEKNIK SIPIL 
os 9 


ej 
D 


DESKRIPSI 


Prodi ini mempersiapkan lulusan yang handal, kompeten, beretika, dan berkepribadian 
ahlussunah wal jamaah serta professional di bidang struktur, hidraulika, dan 
transportasi. 


PROFIL LULUSAN/PELUANG PEKERJAAN 

Site engineer teknik sipil, pelaksana proyek (kontraktor), perencana proyek 
(konsultan), fasilitator teknik pada pemberdayaan masyarakat, tenaga ahli konstruksi, 
pengusaha developer, dsb 


JENJANG 
Strata Satu (S1) 


GELAR LULUSAN 
Sarjana Teknik (S.T.) 


IZIN PENYELENGGARAAN 
Keputusan Mendikbud Nomor 149/E/O/2013 


AKREDITASI 
Peringkat Baik Sekali, 
SK LAM Teknik Nomor 0148/SK/ LAM Teknik/ AS/ VIII/2023 


23 


DESKRIPSI 
Informatika adalah bidang ilmu teknik yang mempelajari ilmu komputer, 
teknologi perangkat lunak dan aplikasinya di dunia industri. ilmu yang 
dipelajari di Informatika berupa konsep, teori dan penerapan praktis keilmuan. 
Sehingga lulusan Informatika mampu beradaptasi di dunia industri dengan 
cepat, dan dapat terus mengikuti perkembangan keilmuan di bidang komputer. 
Teknik Informatika mempelajari konsep dan penerapan teknologi informasi 
dan komunikasi pada pelbagai bidang sehingga lulusan dibekali dengan 
kemampuan pemrograman serta pengembangan perangkat lunak yang 
diimplementasikan pada komputer, internet, dan mobile communication. 


PROFIL LULUSAN/PELUANG PEKERJAAN 

Lulusan bisa bekerja pada bidang web/ desktop programming, game dan 
mobile programming, network engineering, animasi dan desainer grafis, tenaga 
pendidik dan konsultan IT. 


JENJANG 
Strata Satu (S1) 


GELAR LULUSAN 
Sarjana Komputer (S.Kom) 


IZIN PENYELENGGARAAN 
Keputusan Mendikbud Nomor 149/E/O/2013 


AKREDITASI 
Peringkat B, 
SK BAN PT Nomor 4896/SK/ BAN-PT/ Akred/S/ VIII/2020 


Ka 


OS ik 


— 
— 
je 
ng 
— 
ac 
— 
— 
— 
— 
Sx 
le 
je 


Pera 


SISTEM INFORMASI 


DESKRIPSI 


Lulusan prodi Sistem Informasi mempunyai kompetensi dalam hal mengolah informasi 
sebagai sumber daya penting organisasi serta melakukan analisis dan perancangan 
sistem informasi yang nantinya akan diimplementasikan dalam bahasa pemrograman. 
Selain itu juga mampu mengintegrasikan solusi teknologi informasi dengan proses 
bisnis agar kebutuhan organisasi akan informasi dapat terpenuhi. 


PROFIL LULUSAN/PELUANG PEKERJAAN 


System analyst, database administrator, IT consultant, programmer, dan technopreneur. 


JENJANG 
Strata Satu (S1) 


GELAR LULUSAN 
Sarjana Komputer (S.Kom.) 


IZIN PENYELENGGARAAN 
Keputusan Mendikbud Nomor 149/E/O/2013 


AKREDITASI 
Peringkat B, 


SK BAN PT Nomor 8065/SK/ BAN-PT/ Akred/S/XII/2020 


ap 


p Soe 


3 
2 
a 
gg 


cJ 
D 


pw Mako: 


ASGA 
SARJANA 


Undoubtable 
Reputation 


Menjadi Program Pascasarjana yang unggul berhaluan 
Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah dan mampu bersaing 
pada level Internasional pada tahun 2028 


1. Mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau 


seni melalui riset, hingga menghasilkan karya 
inovatif dan teruji, 


2. Memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, 


teknologi, dan/atau seni melalui pendekatan inter 
atau multidisipliner, 


3. Mengelola riset dan pengembangan yang 


bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta 
mampu mendapat pengakuan nasional dan 
international: 


4. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang 


menekankan pada riset ilmiah dan tradisi ilmu 
Islam dalam konteks budaya modern, 


5. Mengembangkan kajian ilmu-ilmu Islam khususnya 


di bidang Manajemen Pendidikan Islam sesuai 
tuntutan zaman semakin kompleks secara integratif, 
transformatif dan multikultural: 


6. Meningkatkan kajian dan penelitian ilmiah tentang 


manajemen pendidikan keislaman yang memiliki 
daya dorong terhadap pengembangan peradaban, 


7. Memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai 


pihak untuk peningkatan penyelenggaran, 
penelitian ilmiah dan pengabdian masyarakat. 


Program Studi 


Magister Manajemen Pendidikan Islam (S2) 
Magister Manajemen (S2) 


"EP, 


Reputation 


PASCASARTANA 
UNISNU 


6» AW 


Undoubtable 


FASILITAS KAMPUS 


Lab. Komputer @ Lab. Struktur 

Lab. Microteaching @ Lab. Konstruksi 

Lab. Bahasa @ Lab. Programer 

Lab. Multimedia @ Lab. Komputer Dasar 

Lab. Simulasi Persidangan O Gedung representatif 

Lab. Budidaya Perairan @ Studio musik 

Lab. Produksi @ Galeri Investasi Syariah 

Lab. Audio @O Studio Fotografi 

Lab. Biologi O wifi 

Lab. Desain @ Anjungan Komputer 

Sistem Informasi Akademik @O Masjid 

Mahasiswa (SIAMa) @ Studio Gambar 

E-learning dan Learning @ Kantin 

Management System @ Mesin CNC 

Basecamp organisasi mahasiswa @ Studio Radio 

Ruang kuliah nyaman (AC, audio, LCD) @ Unit Layanan Kesehatan Primer Kampus 
Perpustakaan dengan layanan @ Klinik Kesehatan YAI Medika 

jaringan One Search Perpusnas RI @O Taman dan ruang terbuka untuk pembelajaran 
Fasilitas olah raga (lapangan futsal, di luar ruang 


basket, bola voli, tenis meja, 

panjat tebing, matras, dll) 

Gratis akun G Suite dengan domain @unisnu.ac.id untuk akses 

gratis berbagai fasilitas Google seperti Gmail, Classroom, Gdrive, dan lain-lain. 


Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas 
Dewan Perwakilan Mahasiswa 

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas 
Pramuka 

Resimen Mahasiswa 

KSR PMI 

Organisasi Pengembangan Olahraga 
Organisasi Bahasa 

Himpunan Mahasiswa Program Studi 
Lembaga Pers Mahasiswa 

Pecinta Alam 

Seni Musik, Seni Teater, Paduan Suara 


Organisasi Keagamaan 


JC00000020200202020202 


Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 


—v“. 
—-T0. WM 
“ 

» 2 


KL 0291595320 
Y @unisnujepara 


d' unisnujepara 


aka, TP | 
# t k 
N aa, R3 EN 


UNISNU JEPARA 


Cendekia dan Berakhlagul Karimah 


A 081339689288 MO 085875423356 
@ unisnujepara f Unisnu Jepara 
& info@unisnu.ac.id (@& unisnu jepara channel 


unisnu.ac.id/halounisnu 


